PERBEKEL DESA BAJERA 
KABUPATEN TABANAN 


PERATURAN DESA BAJERA 
NOMOR : 09 TAHUN 2022 


TENTANG 


ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
(ApPBDesa) 
TAHUN ANGGARAN 2029 


Menimbang : 


Mengingat 


PERBEKEL DESA BAJERA 
KECAMATAN SELEMADEG 
KABUPATEN TABANAN 


PERATURAN DESA BAJERA 
NOMOR 09 TAHUN 2022 


TENTANG 


ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 


TAHUN 2023 


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 


a. 


PERBEKEL DESA BAJERA, 


bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa 
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab 
untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat 


Desa, 


bahwa Anggaran dan Pendapatan Desa Tahun 
Anggaran 2023 termuat dalam peraturan Desa 
tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa 
Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan 
kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa 
berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, 
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 
dan kemandirian sehingga menciptakan landasan 
yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan 
pembangunan menuju masyarakat yang adil, 
makmur, dan sejahtera, 


berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas,perlu 
menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2023, 


1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495), 


2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6231), 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 
tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5864, 

5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 
2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan 
Ekstreem, 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
2094), 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 611), 

8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 
tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203), 


9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 
tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633), 

10.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia 
Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan 
Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 960), 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 1295), 

12.Peraturan Bupati Tabanan Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 12 ), 

13.Peraturan Bupati Tabanan Nomor 23 Tahun 2020 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan 
Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Tabanan Tahun 2020 Nomor 23): 

14.Peraturan Bupati Tabanan Nomor 36 Tahun 2021 
tentang Standar Harga Satuan Tahun 2022 (Berita 
Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 36), 

15.Peraturan Bupati Tabanan Nomor 100 Tahun 2022 
tentang pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 
2023, 

16.Peraturan Desa Bajera Nomor 02 Tahun 2021 
tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul 
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran 
Desa Bajera Tahun 2021 Nomor 02), 

17.Peraturan Desa Bajera Nomor 03 Tahun 2022 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Desa Tahun 2022-2027 (Lembaran Desa Bajera 
Tahun 2022 Nomor 03), 

18. Peraturan Desa Bajera Nomor 07 Tahun 2022 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 
Anggaran 2023 (Lembaran Desa Bajera Tahun 2022 
Nomor 07), 


Dengan Kesepakatan Bersama 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAJERA 
dan 
PERBEKEL DESA BAJERA 


MEMUTUSKAN: 
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN 


PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 
ANGGARAN 2023 


BABI 
KETENTUAN UMUM 


Pasal 1 


Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 
dengan perincian sebagai berikut : 


1. Pendapatan Desa : Rp. 1.788.125.000,00 
2. Belanja Desa : Rp. 2.012.887.389.36 
Surplus/ Defisit : Rp. ( 279.262.389.36) 


3. Pembiayaan Desa $ 
a. Penerimaan Pembiayaan :Rp. 279.262.389.36 
b. Pengeluaran Pembiayaan :Rp. 54.500.000,00 
Seleisih Pembiayaan (a-b) : Rp 224.762.389,36 


Pasal 2 


Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak dipisahkan dari 
peraturan desa ini. 


Pasal 3 
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat : 


a. APB Desa, 

b. daftar penyertaan modal, jika tersedia, 

c. daftar dana cadangan, jika tersedia, dan 

d. daftar kegiatan yang belum di tahun anggaran sebelumnya, 
jika ada. 


Pasal 4 


Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai 
Landasan Pelaksanaan APBDes. 


Pasal 5 


1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk 
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak. 

2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menggunakan anggaran jenis belanja tak terduga. 

3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan 
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak 
yang berlum tersedia anggarannya, yang selanjutnya 
diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang 
perubahan APB Desa. 


4) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi 
kriteria : 

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas 
pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi 
sebelumnya, 

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang, 

berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa, 

. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran 
dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh 
kejadian yang luar biasa dan/atau 

e. berskala lokal desa. 


ap 


Pasal 6 


Dalam hal terjadi : 
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan 
Desa pada tahun berjalan, 
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan 
pergeseran antar objek belanja, dan 
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya 
dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam 
tahun berjalan. 
Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan 
melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang 
Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD. 


Pasal 7 
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan 


pengundangan Peraturan Desa ini dalam lembaran Desa 
Bajera. 


Ditetapkan di Bajera 
pada tanggal, 30 Desember 2022 
Perbekel Desa Bajera 


(I PUTU #UKARATA, ST) 


Diundangkan di Bajera 
Pada tanggal, 30 Desember 2022 


SEKR IS DESA BAJERA 


GA 


I GUSTI AGUNG MADE WISMA DEWA 


LEMBARAN DESA BAJERA TAHUN 2022 NOMOR 09 


LAMPIRAN 

PERATURAN DESA BAJERA 

NOMOR 09 TAHUN 2022 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES/ 


ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
PEMERINTAH DESA BAJERA 


TAHUN ANGGARAN 2023 


KODE 
REKENING 
PENDAPATAN 

Pendapatan Asli Desa 5.000.000,00 

Pendapatan Transfer 1.778.125.000,00 

y Pendapatan Lain-ain 5.000.000,00 

BELANJA 
4 'ENYELENGGI 'E! dl 11095.875.624,86 
14, Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional 936.364.221,86 
Pemerintahan Desa 

11.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 42.000.000,00 

tot | 51. Belanja Pegawai 42.000.000,00 

14.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 346.200.000,00 

1102 | 51. Belanja Pegawai 346.200.000,00 

1.103 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 31.516.800,00 

1103 | 51. Belanja Pegawai 31.516.800,00 

14.04 ai Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD 246.047.421,86 | ADD, DLL, PBH 

1104152 Belanja Barang dan Jasa 246.047.421,86 

1.105 Penyediaan Tunjangan BPD 49.200.000,00 

1105 | 51. Belanja Pegawai 49.200.000,00 

11.06 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam 12.000.000,00 

» Listrik dil) 

11.06 | 52 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 

1.107 Penyediaan Insentit/Operasional RT/RW 6.000.000,00 

1107 | 5. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 

11.08 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 24.000.000,00 

1.109 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 

11.90 Penyediaan Tambahan Penghasilan Perbekel (BKK Provinsi) 18.000.000,00 

1190 | 51. Belanja Pegawai 18.000.000,00 

1AM Penyediaan Penerimaan Berupa Beban Kerja Kepada Perbekel (BKK Kabup 30.000.000,00 


aten) 


119 AA. Belanja Pegawai 30.000.000,00 


1192 Penyediaan Penerimaan Berupa Beban Kerja Kepada Perangkat Desa (BK 82.200.000,00 
K Kabupaten) 


1192 1, Belanja Pegawai 82.200.000,00 


102082539 Halaman 1 


ANGGARAN 
(Rp) 
4 


49.200.000,00 


SUMBERDANA 


Penyediaan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa (BKK Provinsi) 


1195 Belanja Pegawai 49.200.000,00 

12 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 9.000.000,00 

1201 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 4.000.000,00 

1.201 Belanja Modal 4.000.000,00 

1.202 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 5.000.000,00 

1.202 Belanja Modal 5.000.000,00 

13. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan 2.400.000,00 
Kearsipan 

13.05 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif 2400.000,00 | pax 

13.05 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 

14. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan 148.111.403,00 
Pelaporan 

14.01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes ( 7250.000,00 | aoo 
Reguler) 

14.01 Belanja Barang dan Jasa 7.250.000,00 

14.02 Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R 3.320.000,00 | pem 
eguler) 

14.02 Belanja Barang dan Jasa 3.320.000,00 

14.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 3.970.000,00 | pem 

14.03 Belanja Barang dan Jasa 3.970.000,00 

1.404 ea Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ 2.217.403,00 | pa 

14.04 Belanja Barang dan Jasa 2217.403,00 

1.405 Pengelolaan Administrasi Inventarisasi/Penilaian Aset Desa 5.500.000,00 | pem 

14.05 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 

14.08 Pengembangan Sistem Informasi Desa 112240.000,00 | oos 

1.408 Belanja Barang dan Jasa 11-240.000,00 

14.08 Belanja Modal 101.000.000,00 

14.90 Penyelenggaraan Lomba-Lomba Kreatifitas Desa (Bulan Bahasa, Kreatiita 7.500.000,00 | out 
s PAUD/ Posyandu dil) 

14.90 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 

14.93 Penyelenggaraan hari-hari nasional 6.114.000,00 | pam 

1493 Belanja Barang dan Jasa 6.114.000,00 

2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 452.576.764,80 

2. Sub Bidang Pendidikan 36.000.000,00 

2101 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPO/Madrasah NonFormai Milik Desa 36.000.000,00 | pos 
(Honor, Pakalan dil) 

21.01 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 

22. Sub Bidang Kesehatan 1262.639.300,00 

2201 Pengelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K 33.483.000,00 | pos 

2201 Belanja Barang dan Jasa 33.483.000,00 

2202 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif) 178.102.300,00 | cos 


1801/2023 08.35 40 Halaman 2 


SN URAIAN ka SUMBERDANA 
1 2 3 4 5 

2202 | s2 Belanja Barang dan Jasa 178.102.300,00 

2203 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad 2606.000,00 | nos 
er Kesehatan dil) 

22.03 Belanja Barang dan Jasa 2.606.000,00 

22.04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 38.724.000,00 | cos 

2204 | 52. Belanja Barang dan Jasa 38.724.000,00 

22.90 PembinaarvPelatihan Pencegahan Kekurangan Gizi Kroniz (Stunting) 9.724.000,00 | os 

2290 | 52. Belanja Barang dan Jasa 9.724.000,00 

23. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 129.566.700,00 

2303 Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 116.566.700,00 | pos 

2303 | 53. Belanja Modal 116.568.700,00 

2317 Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa "") 13.000.000,00 | os 

2317 152. Belanja Barang dan Jasa 830.000,00 

2317 | 53. Belanja Modal 12.170.000,00 

26. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 24.370.764,50 
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho DIM) 1500.000,00 | pu 

52. Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 
Pengoklaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lo 22870.764,50 | ops 
al Desa 

2603 | 52. Belanja Barang dan Jasa 22.870.764,50 

3 IDANG 5 37.100.000,00 

34. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 10.000.000,00 
Masyarakat 

31.04 Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa 10.000.000,00 | ops 

3104 | 52. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 

32 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 7.100.000,00 

32,03 Penyelenggaran Festival Kesenian, AdatKebudayaan, dan Kegamaan (HUT 7.100.000,00 | pax 
RI, Raya Keagamaan dil) 

3203 | s2 Belanja Barang dan Jasa 7.100.000,00 

33. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 7.980.000,00 

3.303 Penyelenggaraan Festiva/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa 7.980.000,00 | par 

3303 152. Belanja Barang dan Jasa 7.980.000,00 

34. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 12.020.000,00 

34.02 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 1020.000,00 | pax 

3402 | 52. Belanja Barang dan Jasa 1.020.000,00 

3.493 Penunjang Kegiatan Desa Pekraman (BKK Kabupaten) 6.000.000,00 | pax 

34593 | 52 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 

3454 Penunjang Kegiatan PKK 5.000.000,00 | PAo 

3494 | 52 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 

4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 286,135.000,00 

42. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 207.400.000,00 

KIKTDENATNN 1510172023 08.36.40 Halaman 3 


KODE ANGGARAN SUMBERDANA 
REKENING (Rp) 


207.400.000,00 


1202 Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang) 


4202 Belanja Barang dan Jasa 207.400.000,00 
58.200.000,00 
16.800.000,00 
16.800.000,00 
20.700.000,00 
20.700.000,00 
20.700.000,00 


20.700.000,00 


Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 
Peningkatan Kapasitas Kepala Desa 
Belanja Barang dan Jasa 


Peningkatan Kapatttas Perangkat Desa 


Belanja Barang dan Jasa 
Peningkatan Kapasitas BPD 
Belanja Barang dan Jasa 


120.536.000,00 


Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan 
Keluarga 


Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 
Belanja Barang dan Jasa 
Peningkatan Kapasitas PKK 
Belanja Barang dan Jasa 


12.135.000,00 
12.135.000,00 
8.400.000,00 
8.400.000,00 


1.200.009,00 
33.200.000,00 
33.200.000,00 
33.200.000,00 


DAN MENDES 


G ker 


1 


Sub Bidang Keadaan Darurat 
Penanganan Keadaan Darurat 
Belanja Tidak Terduga 


Sub Bidang Keadaan Mendesak 108.000.000,00 
Penanganan Keadaan Mendesak 
f Belanja Tidak Terduga 
ee 
'SURPLUS / (DEFISIT) (224.762.389,36) 


PEMBIAYAAN 
Penerimaan Pembiayaan 


» | pengeluaran Pembiayaan 54.300.000,00 
Pee Te MERE 
(2 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN Io 00)| 


Bajera, 30 Desember 2022 


279 262.389,36 


Perbekel Desa Bajera 


1 Atu Sukarata, ST 


16/01/2023 08.36.40 


Halaman 4 


LAMPIRAN : 
PERATURAN DESA BAJERA 
NOMOR 09 TAHUN 2022 
TENTANG 


ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BAJERA TAHUN ANGGARAN 2023 


ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 


PEMERINTAH DESA BAJERA 
TAHUN ANGGARAN 2023 


MENJADI 


SUMBER DANA 


Ge 
| II afi (pendapatan Asli Desa 


4/2 (Transfer 


PENDAPATAN” 


1,788,125,000.00 


5,000,000.00 |paD 


1.778,125,000.00 Japo.swr.aur.pps.mop,rok 


4 |3 |Pendapatan Lain-lain 


(JUMLAH PENDAPATAN 3 


1,788,125,000.00 


5,000,000.00 |eunga Bank 


s BELANJA 


Borserae2ae| 


|BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 


1,095,875,624.86 


Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, 


ADD, DLL,BHP,BHR,silpa 


936,364,221.86 |ADD,Sllpa BHP,DKK Prov, 


23 (Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa mg 
1 Jajor Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 42,000,000,00 |ADD 
ti for 5 | 1 Belanja Pegawai 42,000,000.00 
ti o2 fekivauian Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 346,200,000.00 
346,200,000.00 


lh 02 | 5 | 1 (Belanja Pegawai 


Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat 
Desa 


31,516,800.00 JapD 


»lajos 1 (Belanja Pegaw: 


31,516,800.00 


Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium 
PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian 
(dinas/atribut, listrik/telpon, dll) 


246,047,421.86 


IADD, DLL,BHP,DHR, Silpa 
(ADD, Silpa BHP 


5 | 2 (Belanja Barang dan Jasa 


AA 


Penyediaan Tunjangan BPD 


(Penyediaan Operasional BPD (ATK, perlengkapan perkantoran, 
Pakaian Seragam, listrik/ telpon, dll) 


Belanja Barang dan Jasa 


(Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW 


49,200,000.00 JADD, BKK BAB 


12,000,000.00 


6.000,000.00 


Belanja Pegawai 49,200,000.00 
Pt AN 


1 Tan 07 Belanja Barang dan Jasa 5.000,000.00 
Alan Ioa Batan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari 24.000,000.00 Ipa 
1jajos | 5 | 2 |pelanja Barang dan Jasa 24,000,000.00 
MENKI) (Penyediaan Tambahan Penghasilan Perbekel (BKK Provinsi) 18,000,000.00 (BKK Prov. 
1 Jijoo|5| 1 Belanja Pegawai 18,000,000.00 
1 Jaja Penyediaan Penerimaan berupa beban kerja perbekel 30,000,000.00 JBKK Kab.Beban Kerja 
1 laflor || 1 |Belanja Pegawai 82,200,000.00 
Penyediaan Penerimaan berupa beban kerja perangkat Desa 82,200,000.00 (BKK Kab.Beban Kerja 
1 Belanja Pegawai 82,200,000.00 
Penyediaan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa (BKK 49200,000.00 IpKK Prov. 


Erovineg 


Belanja Pegawai 


49,200,000.00 


12 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 9,000,000.00 


1lalo |Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran / Pemerintahan '4,000,000.00 |Silpa PAD 
1)2lo1|sS) 3 (Belanja Modal 4,000,000.00 
1 (Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa 5,000,000.00 (BHP 
1 Ss Belanja Modal 5,000,000.00 
b Bidang Administrasi Kependudi 400,000. 
3 ub Bidang 'ependudukan, Pencatatan Sipil, 
Statistik dan Kearsipan 21400,000-00, 
3|os (Pemetaan dan analisis kemiskinan Desa secara Partisipatif)” | 2,400,000.00 (BHP 
05 | 5) 2 (Belanja Barang dan Jasa 2,400,000.00 
Sub Bid. 
F, lang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 148,111,403.00 


(dan Pelaporan 


Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan 
JAPBDes (Musdes, Muarenbangdes/Pra-Muarenbangdes, dll,, 7,250,000.00 JADD 
bersifat reguler) 


7,250,000.00 


2 
2 
& 
» 


Belanja Barang dan Jasa 


aj|o2 Penyelenggaraan Musyawarah Dena Lainnya 3,320,000.00 (amp 


a|o2| 5 | 2 (Belanja Barang dan Jasa 3,320,000.00 
Na Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/ RKPDes,dll) 3,970,000.00|BHP 

403 IE 2 (Belanja Barang dan Jasa js 3,970,000.00 

al oa Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes 2217,405.00 


Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait) 


1 O: Belanja Barang dan Jasa 2,217,403.00 


4|os 5,500,000.00 (BHP 


Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa 


5,500,000.00 
Pengembangan Si 112,240,000.00 (silpa DDs 


Belanja Barang dan J 11,240,000.00 
| 


3 Belanja Modal 101,000,000. 


Belanja Barang dan Jasa 
1 — 


Penyelenggaraan Lomba-Lomba Kreatifitas Desa (Bulan Bahasa) 7,500,000.00 |Silpa DLL 


Belanja Barang dan Ja: 7,500,000,00 


Penyelenggaraan Hari-Hari Nasional 6,114,000.00 |BHR 


Belanja Barang dan Jasa 6,114,000.00 
|BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 452,576,764.50 
Sub Bidang Pendidikan 36,000,000.00 
dea 

Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPO/ Madrasah Non- 
Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, '36,000,000.00 (DDS 
Operasional, dat) 

36,000,000.00 


5 | 2 |Belanja Barang dan Jasa 


Sub Bidang Kesehatan ja 262,639,300.00 


Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa 
(Obat-obatan: Tambahan Insentif Bidan Desa/ Perawat Desa, Saka Nai C0 
Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Da 


Miskin, dst) 


DDS 


Belanja Barang dan Jasa 33,483,000.00 
Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu 178.102 
Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) 1 00.00 


Belanja Barang dan Jasa 178,102,300.00 


Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan 2,606,000.00 
2,606,000.00 


Belanja Barang dan Jasa 


Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 38,724,000.00 


Belanja Barang dan Jasa 38,724,000.00 


Pembinsan/ Pelatihan pencegahan Kekurangan Giri Kronis aa 


Jestuntinel 


2 (Belanja Barang dan Jasa 


9,724,000.00 


(Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 129,566,700.00 


Belanja Barang dan Jasa 


Pembangunan/ Rehabilitasi/Feningkatan/Pengerasan Jalan Pes reo luas 
s L 3 |Belanja Modal 116,566,700.00 L 
Pembuatan/ pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa 13,000,000.00 (Silpa DDS 
Belanja Barang dan Jasa 830,000.00 
Belanja Modal 12,170,000.00 
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika ”— | 24,370,764.50 
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan 
Pan Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, 1.500,000.00 (silpa DLL 
Belanja Barang dan Jasa 1,500,000.00 
Pembuatan dan Pengan jaringan/Instalasi Komunikasi dan Taato.1ex.50 latya DD6 
(Belanja Barang dan Jasa 22,870,764.50 
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 37,100,000.00 
Be ana na! Ketertiban Umum dan 10,000,000.00 
Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa 10,000,000.00 |pps 
Belanja Barang dan Jasa 10,000,000.00 
Idang Kebudayaan dan Keagamaan 7,100,000.00 
Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan — 
Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, 7,100,000.00 (silpa BHP 
lal tingkat Desa 
Belanja Barang dan Jasa 7,100,000.00 
Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga 71980,000.00| 
Penyelenggaraan Festival Lomba Kepemudaan dan Olahraga men ana ol Ep 
ingkat Desa basa 
Belanja Barang dan Jasa 7,980,000.00 
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 12,020,000.00 
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 1,020,000.00 feHp 
1,020,000.00 


Penunjang Kegiatan Desa Pakraman (BKK Kabupaten) 


6.000,000.00 |BKK Kabupaten 


(Belanja Barang dan Jasa 


6,000,000.00 


Penunjang Kegiatan PKK 


5,000,000.00 


Belanja Barang dan Jasa 


5,000,000.00 


BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 


286,135,000.00 
'207,400,000.00 


Peningkatan Produksi Peternakan 


| 207,400,000.00 


02 | s5 | 2 Jeetanja Barang dan Jasa 


ISub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 


Peningkatan Kapasitas Kepala Desa 


207,400,000.00 
58,200,000.00 


16,800,000.00 |Silpa BHP, BHP 


(Belanja Barang dan Jasa 


(Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa 


16,800,000.00 
20,700,000.00 


2 |Belanja Barang dan Jasa 


Peningkatan Kapasitas BPD 


20,700,000.00 


20,700,000.00 


Silpa ADD, Silpa BHR 


2 (belanja Barang dan Jasa 


20,700,000.00 


ISub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak 
(dan Keluarga 


20,535,000.00 


Pelatihan / Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 


5 | 2 |Belanja Barang dan Jasa 


12,135,000.00 
12,135,000.00 


Peningkatan Kapasitas PKK | 8,400,000.00 
5 | 2 (Belanja Barang dan Jasa 8,400,000.00 

PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN 

PN DEan 141,200,000.00 


Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 33,200,000.00 pos 
o1 33,200,000.00 bos 


Kegiatan Penanggulangan Bencana 


Isa Bidang Kendaan Mendesak 108,000,000.00 |DDS 


108,000,000.00 Jobs 


108.000,000.00 


na 


| 4 Jrenerimaan Pembiayaan 


| 2 (pengeluaran Pembiayaan 


BERITA ACARA RAPAT KERJA 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAJERA 
NOMOR : (7 TAHUN 2022 


PEMBAHASAN DAN PERSETUJUAN 
RANCANGAN PERDES ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
BAJERA TAHUN 2023 


Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Dua bulan Desember Tahun Dua Ribu 
Dua Puluh Dua, bertempat di Kantor Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, 
Kabupaten Tabanan telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa 
Bajera, dalam rangka membahas Rancangan Perdes Anggaran Pendapatan 
Dan Belanja Desa Bajera Tahun 2023. 

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok - pokok 
hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut : 


1, Menyetujui Rancangan Perdes Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa 
Bajera Tahun 2023. 


Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk 
dipergunakan sebagaimana mestinya. 


BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAJERA 


Sekrgtaris 


Gusti Ayu Made Jatiani 


LAMPIRAN : BERITA ACARA RAPAT BPD DESA BAJERA 
TANGGAL : 22 Desember 2022 


DAFTAR HADIR 


RAPAT : Pembahasan Rancangan Perdes Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Desa Bajera Tahun 2023. 


DESA : Bajera 

KECAMATAN : Selemadeg 

TANGGAL : 22 Desember 2022 

NO NAMA UNSUR | TAN ANGAN 


1 |t Pratu KaKanh,g | Partarg . 


2. | cepu Green “ol en 


3. kera MD gatuawi KARENA PPd. 


a. | kd 20m pertama) ana sg 


8. |/ Am kukcuh,. a 


9. (1644 yna gewa, Ickalu 


10. (NI uh PEwidari yonh Kaur Rrarconoa 


srt #kpitan : 
8 | 1GP Gaabummmo. |. 
Ida 0 Dentmaa| 4 : 
SEE 

3 


1. Lpat. Me Uupawera | (eaunt Erlaler 


NAMA 


UNSUR TANDA TANGAN 


Bajera, 22 Desember 2022 
Badan Permusyawaratan Desa Bajera 
Sekretaris, 


Gusti Ayu Made Jatiani 


BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD 
Nomor :67 /BA-DB/XI1/2022 
Nomor : 8 /BA-BPD/XII/2022 


KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD 
DESA BAJERA 
TENTANG 
RANCANGAN PERDES ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DESA BAJERA TAHUN 2023 


Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Dua bulan Desember Tahun Dua Ribu 
Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 


1. I Putu Sukarata, ST : Perbekel Desa Bajera dalam hal ini 


bertindak untuk dan atas nama 
Pemerintah Desa Bajera selanjutnya 
disebut PIHAK PERTAMA 


2. Drs. I Ketut Suastika, M.Si : Ketua / Wakil Ketua / Anggota BPD Desa 


Bajera dalam hal ini bertindak untuk dan 
atas nama Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD) Desa Bajera selanjutnya disebut 
PIHAK KEDUA 


Menyatakan bahwa 


1. 


PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Perdes 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Bajera Tahun 2023 yang telah 
diajukan PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan 
sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini 
PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik Rancangan Perdes 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Bajera Tahun 2023 sebagaimana 
tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini 

PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Selemadeg untuk 
mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah 


tanggal ditandatangani Berita Acara ini. 


Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah 
pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 


PIHAK PERTAMA 


(I Puti Sukarata, ST) (Drs| I Ketut Suastika, M.Si) 


BERITA ACARA 
MUSYAWARAH DESA 


PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DESA BAJERA TAHUN 2023 


Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh Bulan Desember tahun Dua 

Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Kantor Perbekel Desa Bajera, Kecamatan 
Selemadeg, Kabupaten Tabanan telah dilaksanakan Musyawarah Desa 
Tahun 2022 dengan dihadiri oleh unsur-unsur masyarakat sebagaimana 
daftar hadir terlampir, dalam rangka membahas : Draft Peraturan Desa 
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Bajera Tahun 2023. 
Adapun Narasumber dan hasil musyawarah adalah sebagai berikut 
1. Narasumber 

1. BPD 

2. Fasilitator/ Pendamping Program/ Lembaga lainnya, 

3. Kepala Desa/Aparat Pemerintah Desa, 

4. Camat 
2. Hasil 


Hasil Musyawarah Desa adalah Menetapkan Rancangan Peraturan Desa 
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Bajera Tahun 2023 menjadi 
Peraturan Desa Bajera. 

Demikian Berita Acara Musyawarah Desa ini dibuat untuk dapat 


digunakan sebagaimana mestinya. 


BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAJERA 


Sekretaris Ketua 


Gusti Ayu Made Jatiani 


Mengetahui 
Perbekel Desa Bajera 


I Puti Sukarata, ST 


BERITA ACARA 
MUSYAWARAH DESA 


PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DESA BAJERA TAHUN 2023 


Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh Bulan Desember tahun Dua 

Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Kantor Perbekel Desa Bajera, Kecamatan 
Selemadeg, Kabupaten Tabanan telah dilaksanakan Musyawarah Desa 
Tahun 2022 dengan dihadiri oleh unsur-unsur masyarakat sebagaimana 
daftar hadir terlampir, dalam rangka membahas : Draft Peraturan Desa 
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Bajera Tahun 2023. 
Adapun Narasumber dan hasil musyawarah adalah sebagai berikut : 
1. Narasumber 

1. BPD 

2. Fasilitator/Pendamping Program/Lembaga lainnya, 

3. Kepala Desa/Aparat Pemerintah Desa, 

4. Camat 


2. Hasil 


Hasil Musyawarah Desa adalah Menetapkan Rancangan Peraturan Desa 
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Bajera Tahun 2023 menjadi 


Peraturan Desa Bajera. 
: Demikian Berita Acara Musyawarah Desa ini dibuat untuk dapat 


digunakan sebagaimana mestinya. 


BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAJERA 


Sekretaris 


dil 


Gusti Ayu Made Jatiani 


